AKU BENAR-BENAR TERKEJUT, 
AKU SEMPAT TERDIAM SELAMA BEBERAPA SAAT. 


a 





AKU SEMPAT KEPIKIRAN, 
JANGAN-JANGAN AKU SUDAH GILA. 





AKU MEMBUKA DAN MENUTUP RATUSAN PINTU 





DAN RIBUAN JENDELA. 





TAPI TIDAK PEDULI SEKERAS APAPUN AKU MENCOBA, 
AKU SADAR BAHWA TIDAK ADA JALAN KELUAR 
DARI RUANGAN YANG TERTUTUP INI. 





AKU TERDIAM KETAKUTAN SELAMA BEBERAPA HARI. 


AKU BAHKAN SEMPAT KEJANG 
KARENA TAKUT TERJEBAK SELAMA-LAMANYA. 


—=w 





 — 


UNTUNGNYA, BENAR-BENAR UNTUNG, 


DI TEMPAT DI MANA WAKTU BERHENTI, 
HANYA WAKTU-“KU” YANG TERUS BERJALAN 


DAN PADA AKHIRNYA, 
HANYA WAKTU YANG BISA MEMULIHKAN SEGALANYA, 


(JUM'AT — CERITA TERLARANG) 








SAYANG 
SEKALI... 





~ 


e 

















TIAP KALI AKU MEMBUKA DAN MENUTUP 
SEBUAH PINTU, SEMUANYA KEMBALI 
KE KEADAAN SEMULA. 





JADI AKU BISA MENGHINDARI KELAPARAN. 


KARENA KETIKA KEHABISAN MAKANAN, 
YANG PERLU KULAKUKAN HANYA MEMBUKA PINTU 
DAN MASUK KE KAMAR YANG SATUNYA. 





MASALAHNYA, 


YANG TERSISA HANYALAH 
2 POTONG PINNGIRAN PIZZA DAN 1 KANTONG BERAS, 
HADIAH DARI PERTANDINGAN. 





HANYA INI MAKANAN YANG KUMILIKI, 








AKU MEMAKSA DIRIKU 
MENGUNYAH DAN MENELANNYA, 
AGAR AKU BISA TERUS BERTAHAN HIDUP. 








Г AKU MULAI 
MUAK DENGAN 
, SEMUA INI... 





APA SEBAIKNYA AKU MATI SAJA. 


SETIAP HARI AKU TERUS MEMIKIRKAN 
TENTANG HAL INI. 





SETELAH ITU, BEBERAPA WAKTU BERLALU. 


LAMA KELAMAAN AKU MULAI BISA MENERIMANYA. 


AKU TIDAK LAGI MENANGIS PUTUS ASA. 











PERLAHAN, AKU MULAI MENYADARI 
INTISARI DARI KEGIATAN MAKAN DAN MINUM 


MAKAN (18) MINUM (8) 


AKU BERSYUKUR ATAS LEZATNYA 
RASA BERAS DAN TEPUNG GANDUM. 


SETELAH TERBIASA DENGAN MENYANTAP 
MAKANAN CEPAT SAJI SETIAP HARI 





SEMUA RASA ASIN, MANIS, DAN GURIH 
DALAM MAKANAN OLAHAN YANG BISA 
MENGGOYANG LIDAHKU- 





AKU MERASAKAN SENSASI KEMURNIAN RASA 
YANG BELUM PERNAH KURASAKAN SEBELUMNYA. 








LEBIH ENAK DARI PIZZA, AYAM GORENG, 


DAGING EMPAL, ATAU STEAK DAGING. 





PERLAHAN TAPI PASTI, 
AKU MULAI SADAR AKAN INTISARI KEHIDUPAN. 





SEBENARNYA BUKAN ATAS KEMAUANKU SENDIRI, 






































TAPI AKU BERHENTI MEROKOK DAN MAKAN DAGING. 











AKU MULAI MAKAN MAKANAN SEHAT DAN 


MELATIH TUBUHKU. 








TIDAK BEGITU AS 
BERANTAKAN. S W . e 


>> = “С ы. 





AKU HARUS MENCARI CARA UNTUK MENGISI WAKTU, 


KARENA TIDAK ADA YANG BISA DIKERJAKAN. 











DAN MENGGAMBAR, 





Ж (А W; N AMI 



















































































KALI INI AKU FOKUS PADA DIRIKU SENDIRI, 


DAN MENJADI PRIBADI YANG LEBIH BAIK 
SETIAP HARINYA. 





AKU TIDAK LAGI MERASAKAN KEMARAHAN 
KARENA TERPENJARA DALAM KAMAR INI. 











BERHUBUNG 


SELAMA INI 


AKULAH YANG MENGURUNG DIRIKU SENDIRI. 








APAKAH AKU BAHAGIA? 








YA, AKU BAHAGIA. 





PASTINYA LEBIH BAHAGIA DARI DIRIKU YANG DULU. 





SELANJUTNYA, HARI-HARI TERUS BERLALU, 
SAMPAI MUSTAHIL UNTUK DIHITUNG. 











AH, SU 
SAATNYA MENGAMBIL | 


BERAS LAGI. J 





SUATU HARI, DALAM HARI-HARI TIADA AKHIR. 








TANPA PEMBERITAHUAN ATAUPUN PERINGATAN 





PINTUNYA TERBUKA. 








МАТА AKU TIDAK TERLALU BAHAGIA 
DENGAN HAL INI. 


MALAH, AKU TIDAK BAHAGIA— AKU BIMBANG. 








UNTUK SESAAT, 


DALAM KEPALAKU BERKECAMUK 
SEGALA MACAM HAL. 


PIKIRANKU DIPENUHI BERBAGAI MACAM EMOSI. 


NAMUN AKHIRNYA, 
SEBUAH PERTANYAAN TERLINTAS DALAM BENAKKU. 





APA AKU BENAR—BENAR INGIN PERGI DARI SINI? 


BERSAMBUNG 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





